Keutamaan Sholat Tarawih

Bulan Ramadan merupakan bulan paling istimewa di antara bulan lainnya. Selain menjalankan ibadah puasa wajib, sholat tarawih juga menjadi salah satu ibadah yang spesial pada bulan Ramadan. Pasalnya, apabila seorang muslim menjalankan sholat tarawih maka akan mendapat pahala yang besar dan semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT.

Rasulullah SAW dalam suatu hadits bersabda, "Barangsiapa ibadah (tarawih) di bulan Ramadhan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni dosa yang telah lampau." (HR. Bukhari, Muslim).